LAPORAN PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN/KERJA 
PRAKTIK DI CV. PROGRESIVE 


PERANCANGAN COVER BUKU 
MENGGUNAKAN COREL DRAW 





Laporan Praktik Kerja Lapangan/Kerja 
Praktik disusun guna memenuhi 
syarat kewajiban Praktik Kerja 

Lapangan/Kerja Praktik 


MUCH DUCHAN HIDAYAT (144218021) 
ADIMAS SAPUTRA (144218027) 


PRODI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 
FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF 
2021 


ABSTRAK 


Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di CV. 
PROGRESIVE tugas yang dilakukan selama praktik kerja 
diperusahaan ini adalah mengedit gambar dengan 
Photoshop dan menglayout buku dengan Coreldraw. Hal 
yang dilakukan diperusahaan adalah membuat desain dan 
menglayout buku di Coreldraw dan terkadang mengedit 
foto/gambar di Photoshop . PROGRESIVE. Tujuan 
diadakan PKL ini untuk memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa tentang penerapan teori yang telah dipelajari di 
bangku kuliah pada permasalahan di dunia kerja nyata, 
sehingga praktikan mempunyai professionalitas dalam 
dunia kerja serta sebagai sarana menambah pengetahuan, 
wawasan dan keterampilan dalam dunia kerja. 

Proses kerja lapangan yang dilakukan di 
perusahaan diantara lain, 1). Mencari data yaitu 
mencari sumber informasi dan refrensi sebagai bahan 
inspirasi dalam proses pembuatan desain. 2). Membuat 
desain agar terlihat menarik dan kreatif lalu edit umtuk 
menghidari plagiat, dan tahap terakhir yaitu 3). 
Mengirim desain kepada client melalui email setelah itu 
menunggu balasan dari client apakah sudah puas atau 
ada yang kurang, Selama PKL ini penulis mendapat 
sedikit kendala seperti akses internet yang tiba-tiba 
mengalami masalah, sehingga tidak bisa digunakan. Hal 
yang dilakukan penulis untuk mengatasi permasalahan 
itu adalah menggunakan data milik pribadi untuk 
memperlancar pekerjaan. 


Hasil yang diperoleh dari PKL ini mendapatkan 
banyak ilmu dan pengetahuan baru mengenai Desain 
Grafis dan belajar mengugunakan berbagai macam jenis 
software untuk membuat desain dan mengedit desain 
seperti Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoshop, dil 


LAPORAN PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN/KERJA 
PRAKTIK DI CV. PROGRESIVE 


PERANCANGAN COVER BUKU 


MENGGUNAKAN COREL DRAW 
Dipersiapkan dan disusun oleh : 


MUCH DUCHAN HIDAYAT (144218021) 
ADIMAS SAPUTRA (144218027) 


Telah dipresentasikan pada hari 


Sidoarjo, 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi Pembimbing PKL/KP 
Ernawati, S, Pd., M.Sn Septianti, S.Sn., M.Sn 





NIDN : 0708059003 NIDN : 0727099203 


KATA PENGANTAR 


Alhamdulillah syukur dan nikmat penulis 
panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala 
karena atas segala berkat dan rahmat Allah 
Subhanahu wa ta'ala sehingga saya dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan di 
PROGRESIVE. Terhitung mulai tanggal 06 April 
2021 — 08 Mei 2021. 

Dalam proses pembuatan laporan ini, tidak lupa 
penulis menghaturkan sujud terima kasih kepada 
orang tua yang sudah banyak memberikan dorongan 
semangat dari awal sampai selesainya laporan ini. 
Serta tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih 
pada teman-teman di kampus yang sudah memberikan 
dorongan moril, material, dan informasi yang sangat 
banyak membantu penulis. 

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Junaidi Abdullah, selaku pemilik CV. 
PROGRESIVE, yang telah memberikan 
kesempatan, izin untuk melaksanakan PKL di 
perusahaan yang dipimpin. 

2. Ernawati, S, Pd., M.Sn, selaku Ketua Prodi S1 
Desain Komunikasi Visual di Universitas Maarif 
Hasyim Latif. 

3. Septianti, S.Sn., M.Sn, selaku Dosen pembimbing 
pada PKL kali ini. 


Penulis tentunya menyadari bahwa laporan ini 
masih jauh dari kesempurnaan dengan segala 
kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan 
adanya kritik serta saran dari semua pihak demi 
kesempurnaan dari laporan kerja praktek ini. Akhir 
kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi rekan- 
rekan mahasiswa-mahasiswi dan para pembaca 
sekaligus demi menambah pengetahuan tentang 
Praktek Kerja Lapangan. 


Sidoarjo, 16 Juni 2021 


Much Duchan Hidayat 


DAFTAR ISI 


ABSTRAK na ea ab Re an undan 2 
KATA PENGANTAR en ..2ennnnnnnnnennnnnennnnnnnnnnan 5 
DAFTAR ISI panen mangan anna naa 7 
DAFTAR TABEL esensial tama 9 
DAFTAR GAMBAR ...o.eririo0onononenananennenennnnnnnaannnnnan 10 
DAFTAR LAMPIRAN... e.c.ocorcomoenenennnnnnnnnanaan 11 
BAB I. PENDAHULUAN oo... ooromennennennnnnnnnnn 12 
1.1 Latar Belakang...............oooooo 12 
1.2 Tujuan dan Manfaat PKL.............ooooo. 13 
121 ”Tujuam PKB wa hina abang 13 
1.2.2 Manfaat PKL........ocooWoooooo 14 

1.3 Waktu dan Tempat..............oooooo 15 
BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.......16 
2.1 Profil Perusahaan ................oooo 16 
2.2 Visi dan Misi Perusahaan................ooo 18 
Aa Ai aa Na 18 
PARA SA Pan an PN Aa Na 18 


2.4 Fasilitas dan Peralatan... 20 


2.5 Portofolio Perusahaan ................ooo 20 
BAB III. AKTIFITAS DAN PENUGASAN LAPORAN 
KERJA Anne TAN ANA N NNAN AN CN 25 

3.1 Analisa Kegiatan... 25 

3:2: Proses: Kerja...» nanang 26 

3.2.1 Mencari Data dan Refrensi ......................... 28 
3.2.2 Membuat Desain... 29 
3.2.3 Mengirim DeSain ............oooWooWW. 31 
3.2.4 Tabel Asistensi ..................o 32 

3.3 Kendala dan SOIUSI...........ooooooo 38 
3351 Kendala Ge namanya na asa 38 
313 20 ANE Na 39 
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN oo... 40 

4.1 KeSIMpUIAN ........oooocorWoWomnnnaallaaa 40 

AD SATA EN 41 
DAFTAR PUSTAKA ee. on0nnnnennnnnnnnnnnnnananannananaan 43 


LAMPIRAN: 2 exo aan amen 45 


DAFTAR TABEL 


Tabel 2.1 Fasilitas & Peralatan Perusahaan ....... 


Tabel 3.1 Asistensi Uraian Kegiatan PKL 


DAFTAR GAMBAR 


Gambar 2:1 Tempat:PKL 20 an 17 
Gambar 2.2 Titik Lokasi PKL di Google Maps... 17 
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan........ 19 
Gambar 2.4 Banner Promosi PROREGSIVE ...... 21 


Gambar 2.5 Brosur PROGRESIVE .................. 22 
Gambar 2.6 Buku Kenangan.................o.o. 23 
Gambar 2.7 Poster Promosi Undangan ................. 23 
Gambar 2.8 BAND imei akal 24 
Gambar 3.1 Pencarian Bahan Refrensi ................ 28 


DAFTAR LAMPIRAN 


Desain Buku Kenangan.................oooooo 44 
Cover Buku siaran amal 44 
Cover Buku Literasi Lena unta ssnaan 45 
Surat Kesediaan Membimbing PKL..................... 46 


Surat Persetujuan Judul PKL.................oo. 41 


1.1 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 12 


BAB I 
PENDAHULUAN 


Latar Belakang 


Desain adalah bidang yang unik sebagai 
representasi yang dapat dianggap baik sebagai seni 
dan ilmu. Bisa dikatakan bahwa desain merupakan 
suatu metode komunikasi visual dengan pemanfaatan 
gambar dan teks untuk membawa sebuah pesan atau 
informasi. 

Sebagaimana perkembangan teknologi dan 
informasi yang berkembang pesat dewasa ini maka 
ilmu desain grafis dapat dipelajari meluli pendidikan 
resmi di Sekolah Desain. Sekolah-sekolah yang 
menfokuskan pada ilmu desain semakin berkembang 
dengan pesat. 

Desain merupakan elemen penting dalam setiap 
jenis pekerjaan di kehidupan sehari-hari. Hampir 
semua bidang di dunia perlu sang desainer. Desain 
adalah proses untuk membuat cipta karya tampilan 
dalam sebuah publikasi, presentasi atau membuat 
situs web jadi website yang menarik dan unik. Maka 
dari itu , tak dapat dihindari ketika seorang desainer 
adalah yang paling penting dalam segala macam 
sektor kehidupan yang akan membuat menarik, 
manambah value, meningkatkan ketertarikan 
customers serta menciptakan kesatuan yang utuh. 

Besar kontribusi sang desainer terhadap sebuah 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik (13 


perusahaan dan sangat besar pengaruhnya dalam 
kehidupan. Dalam dunia pendidikan,desain grafis 
cover-cover buku, gambar gambar yang menarik akan 
dipelajari siswasiswi atau anak anak yang didesain 
semenarik mungkin dan unik agar pembaca tidak 
merasa bosan. Begitu juga dunia bisnis, jual beli 
dalam pembuatan branding desain grafis dari logo, 
brosur, kartu nama, desain website yang menarik dan 
unik 


12 Tujuan dan Manfaat PKL 


Tujuan dan manfaat Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) secara umum selain bertujuan untuk 
memenuhi syarat dari mata kuliah Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) juga untuk menambah 
pengalaman dan pengetahuan dalam keadaan dunia 
kerja yang sesungguhnya. 


12.1 Tujuan PKL 


1. Menambah pengetahuan (wawasan) dan 
keterampilan mahasiswa/i dalam bidang 
pemanfaatan media digital. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 14 


2, 


Memperkenalkan mahasiswi pada situasi kerja 
yang sebenarnya. 

Mampu mengadakan perbandingan antara ilmu 
yang diperoleh di perkuliahan secara teori 
dengan selama praktek kerja lapangan. 
Memberikan pembekalan kepada mahasiswa 
dalam rangka menyongsong era industri serta 
persaingan bebas. 


1.2.2 Manfaat PKL 


Jha 


Melatih keterampilan mahasiswa program 
Sarjana sesuai dengan pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 
jurusan Desain Komunikasi Visual dari 
Fakultas Teknik. 

Memperoleh pengalaman bekerja di luar 
lingkup kampus. 

Mengembangkan ilmu yang diperoleh di 
perkuliahan dan mencoba menemukan sesuatu 
yang baru yang belum didapatkan dari 
pendidikan formal. 

Menjadi tolak ukur pencapaian kinerja 
program studi khususnya untuk mengevaluasi 
hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


1.3 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik (15 


Waktu dan Tempat 


Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini 
dilaksanakan pada semester genap (semester enam) 
mulai tanggal 6 April 2021 sampai tanggal 10 Mei 
2021 dan berlangsung selama kurang lebih satu 
bulan, dengan jadwal efektif 6 hari kerja dalam satu 
minggu. 

Adapun tempat pelaksanaan praktek kerja 
lapangan ini adalah di CV. PROGRESIVE yang 
beralamat lengkap di JL. Jeruk No. 94, Wage, 
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 16 


BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 


Profil Perusahaan 


a. Nama Perusahaan : PROGRESIVE 

b. Tanggal Berdiri 2013 

c. Alamat Perusahaan 3 JL. Jeruk No 94, 
Wage. Sidoarjo, Jawa Timur, Sidoarjo. 61257. 

d. Jenis Perusahaan : Jasa (Percetakan) 

. Jumlah Karyawan 16 

f Produk : buku kenangan, 
undangan, banner, stiker, dll 

g. Email 


designprogressive @ gmail.com 

h. Google Maps 2 
https://goo.gl/maps/VFWunXctu 
YwgPDav8 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


(17 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik 





Gambar 2.1 Tempat PKL 


(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 
W Rumah Sakit Usada 


9. 4 


ts Warkop wage @ 
Jl. Jeruk No.94, 
Jatiagung, Wage, Kec... 

a Warkop Wage a 
S Cak No Ks S 
an na / 
3 3 
Konveksi Simpati 


Warkan OM 0 
Titik Lokasi PKL di Google Maps 
(Sumber : Google Maps, 2021) 


144218021 
144218027 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 
Universitas Maarif Hasyim Latif 


2.2 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik (18 


Visi dan Misi Perusahaan 


Sebuah perusahaan haruslah mempunyai visi 
dan misi yang diharapkan akan memberikan 
dampak yang signifikan pada peningkatan 
keuntungan dan kemajuan perusahaan. Visi adalah 
tujuan, masa depan, dan cita-cita yang ingin 
dicapai. Misi adalah langkah, bentuk atau cara serta 
bagaimana untuk mewujudkan Visi. 


2.2.1 Visi 


Menjadi perusahaan percetakan yang dapat 
memenuhi permintaan pelanggan dengan produk 
yang berkualitas dan senantiasa meningkatkan 
produktivitas demi kemajuan perusahaan serta 
mampu membuka lapangan pekerjaan yang 
menguntungkan. 


2.2.2 Misi 


Kepuasan Pelanggan 

Cetakan Berkualitas dan Tepat Waktu 
Meningkatkan Kemampuan Karyawan 
Mengikuti Perkembangan Teknologi. 


IA 0 5 PA 


Menghadirkan Lapangan Pekerjaan Kerja yang 
Produktif. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik (19 


2.3 Struktur Organisasi 


“OWNER 
JUNATDI ABDULLAH) AOMINISTARTION 


' DESAINER | 















Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 
(Sumber : Dokumen Perusahaan, 2021) 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 20 


Fasilitas dan Peralatan 


Tabel 2.1 Fasilitas & Peralatan Perusahaan 





z 
S 


Fasilitas & Peralatan Jumlah 





Kamar Mandi 





Musala 





Kipas Angin 





Air Minum Galon 





Meja 





Kursi 





PC (Personal Computer) 





Speaker 





SO A AN MSI 


1. | Wifi 





12. Hardisk Eksternal 1 TB 








Sl Alb NG Oa —ISAI— IN 


13. Printer dan Scanner 











Portofolio Perusahaan 


CV.PROGRESSIVE adalah perusahaan jasa 
yang bergerak di bidang jasa desain grafis dan 
percetakan. Jasa 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 





Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 21 


yang di tawarkan yakni desain buku kenangan, 
desain banner, cetak stiker, dan lain-lain. 

Cara pemarasan produk yang dipakai adalah 
melalui media online. CV. PROGRESSIVE 
menggunakan berbagai platform untuk berpromosi 
dan menjual produk, seperti marketplace, toko 
online, website, dan media sosial. 


CV PROGRESSIVE 


MD 031907268190 





bar 2.4 Banner Promosi CV Progressive 
(Sumber : Dokumen Perusahaan, 2016) 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik |22 








cv N 
PROGRESSIVE - 


MENYEDIAKAN : 


@mrremacan 


JALAH 


Gambar 2.5 Brosur CV Progressive 
(Sumber : Dokumen Perusahaan, 2019) 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik |23 














Gambar 2.6 Buku Kenangan (Sumber : 
Dokumen Perusahaan, 2016) 


sn, 
P 


Peoken -“ 








Ya 


"“J 
KeNkc 
Dea aan 
Gambar 2.7 Contoh Undangan(Sumber 
: Dokumen Perusahaan, 2016) 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 24 


- NASI 

' “eng mn GORENG $ 
- MIE REBUS 
1 : 





Gambar 2.8 Contoh Banner (Sumber : 
Dokumen Perusahaan, 2021) 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik |25 


BAB III 
AKTIFITAS DAN PENUGASAN LAPORAN 
KERJA 


31 Analisa Kegiatan 


Penulis telah melaksanakan praktek kerja 
lapangan di CV. PROGRESSIVE selama 1 bulan, 
dari tanggal 6 April 2021 sampai dengan 10 Mei 
2021. PROGRESSIVE memiliki 6 hari kerja dari 
hari Senin sampai hari Sabtu dengan jam kerja 
07.30 sampai pukul 16.00 WIB. Selama melakukan 
praktek kerja lapangan, penulis ditempatkan pada 
bidang Desain Grafis. 

Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yang penulis laksanakan di PROGRESSIVE 
sudah terlaksana sesuai dengan keinginan dan ilmu 
yang didapatkan selama proses belajar di 
perkuliahan dengan mata kuliah Komputer Grafis, 
Hasil yang tampak dari pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini adalah setelah menyelesaikan 
tugas selama kurang lebih satu bulan penulis 
mendapat banyak pengalaman dan ilmu tentang 
mendesain untuk di terapkan dalam 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


3.2 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 26 


dunia kerja dan bisnis, dengan tujuan memperluas 
ilmu dan pengalaman. 

Hasil dari pekerjaan atau tugas selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis 
merasakan banyak pengalaman berharga sehingga 
bisa di terapkan dan menjadi bekal ketika langsung 
terjun di dunia kerja atau berbisnis di bidangnnya. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang paling 
berkesan bagi penulis adalah saat penulis diberikan 
tugas untuk mengelola desain banner dan juga 
menglayout dan mendesain buku literasi. Yang di 
mana hal tersebut juga menjadi tantangan tersendiri 
bagi penulis, yang tentunya menjadi pengalaman 
yang juga sangat berkesan. 


Proses Kerja 


Metode pelaksanaan yang digunakan dalam 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) kali ini adalah 
sebagai berikut : 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 27 


1. Mencari Data dan Refrensi 

Ketika hendak membuat sebuah desain cover 
buku, langkah awal yang harus dilakukan 
pertama kali adalah mencari data atau refrensi 
yang digunakan untuk membuat desain. Untuk 
membuat desain cover buku, ada banyak 
sumber yang bisa digunakan sebagai tempat 
mencari data dan refrensi, salah satunya 
dengan menggunakan search engine (mesin 
pencari). Dengan menggunakan search engine, 
kita dapat menemukan berbagai jenis refrensi 
yang ingin kita cari. 


2. Membuat Desain 
Setelah mencari data dan refrensi yang 
diperlukan untuk membuat desain cover buku, 
langkah selanjutnya adalah mulai mendesain 
bahan tersebut sehingga cover buku terlihat 
lebih bagus, menarik. 


3. Mengirim Desain 
Tahap akhir yang harus dilakukan sesudah 
mencari data dan membuat desain adalah 
mengirimkan hasil desain tersebut di email 
client yang memesan desain cover buku 
tersebut. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 28 


3.2.1 Mencari Data dan Refrensi 


Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) kali ini, penulis diberikan tugas membuat 
desain cover buku. Bentuk desain bisa berupa 
gambar dan tulisan. Hal pertama yang dilakukan 
dalam membuat desain untuk banner adalah 
mencari data dan refrensi. Penulis mencari semua 
data dan refrensi dari internet. 





Gambar 3.1 Pencarian Bahan 
Refrensi (Sumber : Dokumentasi 
Pribadi, 2021) 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik |29 


Jika ingin mencari gambar untuk bahan 
refrensi untuk desain cover buku, kita juga bisa 
menemukannya di internet dengan bantuan google 
image. Tinggal mengetikkan kata kunci yang ingin 
di cari, lalu tekan enter atau search untuk memulai 
penelusuran. Setelah semua bahan dan data yang 
diperlukan selesai di dapatkan, jangan lupa untuk 
menyimpan ke dalam komputer dengan teratur agar 
kita dapat menemukan bahan dengan mudah. 


3.2.2 Membuat Desain 


Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah 
mulai membuat desain. Untuk ukuran cover 
bukunya sendiri bisa kita edit di Corel Draw, 
dengan ukuran yang sudah di setujui oleh client. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 30 


Sebisa mungkin kita hanya mengambil beberapa 
referensi dari internet, yang paling penting adalah 
jangan sampai kita tidak mengedit bahan dan hanya 
copy-paste saja, karena itu menyalahi aturan 
mengenai hak cipta dan disebut plagiat. 








Mp paku Kn - 
s0 


MUHAMMADIYAH 





Gambar 3.2 Desain Cover Buku 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 


Selain refrensi gambar untuk bahan cover 
buku. Kita juga perlu mengedit tulisan supaya 
terlihat lebih menarik. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 31 


Mendesain bisa kita lakukan dengan bantuan 
software di komputer seperti Adobe Photoshop, 
Corel Draw, Adobe Illustrator, dan lain-lain. 

Penulis sendiri menggunakan Adobe Illustrator 
untuk melakukan desain cover buku. Selain karena 
cara penggunaannya yang mudah, materi 
pengolahan dengan Corel Draw pernah menjadi 
salah satu mata kuliah jurusan Desain Komunikasi 
Visual di Universitas Maarif Hasyim Latif. Jadi 
ilmu yang didapat penulis selama program 
perkuliahan berlangsung bisa diterapkan ke bidang 
pekerjaan yang sesuai. 


3.2.3 Mengirim Desain 


Setelah kita selesai membuat desain pada cover 
buku, langkah selanjutnya adalah mengirim file 
desain banner tersbut ke client dengan email dan 
tunggu tanggapan dari client apakah sudah puas 
atau ada yang perlu di perbaiki lagi. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 32 


3.2.4 Tabel Asistensi 


Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di CV. PROGRESSIVE selama 1 bulan, 
dari tanggal 6 April 2021 sampai 10 Mei 2021 
dengan 6 hari kerja, dari hari Senin sampai hari 
Sabtu dengan jam kerja 07.30 sampai pukul 16.00 
WIB. 

Pada kesempatan Praktik Kerja Lapangan kali 
ini, penulis mendapat pekerjaan di bagian Desain. 


Tabel 3.1 Asistensi Uraian Kegiatan PKL 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 























No. | Hari/Tanggal Kegiatan 
. Desain cover buku di 
L Selasa, 6 April aa at 
2021 
Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 


Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 
































Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 33 
: Desain cover buku di 
Rabu, 7 April Corel Draw. 
2021 
Menghilangkan 
) | background pada foto di 
Kamis, 8 April Photoshop. 
2021 
Menghilangkan 
Jumat, 9 April background pada foto di 
2021 Photoshop. 
Menghilangkan 
Sabtu, 10 April background pada foto di 
2021 Photoshop. 
Menghilangkan 
Senin, 12 April background pada foto di 
2021 Photoshop. 
Desain cover buku di 
Selasa, 13 April | Corel Draw. 
2021 
Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 





Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 34 





Rabu, 14 April 


Desain cover buku di 




















8. 2021 Corel Draw. 
Menglayout buku di 
9 Kamis, 15 April | Coreldraw. 
— | 2021 
Menglayout buku di 
ii Jumat, 16 April Coreldraw. 
“12021 
Menglayout buku di 
- Sabtu, 17 April Coreldraw. 
“12021 
Menglayout buku di 
19 Senin, 19 April Coreldraw. 
“12021 
Mendesain banner di 
13 Selasa, 20 April Adobe illustrator. 





2021 








Prodi DKV - Fakultas Teknik 


144218021 


Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 





Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 35 





Mendesain banner di 


























14. | Rabu, 21 April Adobe illustrator. 
Mendesain banner di 
1s Kamis, 22 April Adobe illustrator. 
“| 2021 
Desain cover buku di 
Corel Draw. 
Ie Jumat, 23 April 
“| 2021 
Desain cover buku di 
Corel Draw. 
7 Sabtu, 24 April 
“| 2021 
Menghilangkan 
Senin, 26 April background pada foto di 
2021 otoshop. 
19 Selasa, 27 April | Menghilangkan 
“12021 background pada foto di 
Photoshop. 





Prodi DKV - Fakultas Teknik 


144218021 


Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 





Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 36 
































20 Rabu, 28 April Mendesain banner di 
“| 2021 Adobe illustrator. 
Mendesain banner di 
21 Kamis, 29 April | Adobe illustrator. 
“| 2021 
Jumat, 30 April Menglayout buku di 
22: 2021 Coreldraw. 
Menglayout buku di 
, | Coreldraw. 
23 Senin, 3 Mei 
“12021 
Menglayout buku di 
»4 Selasa, 4 Mei Coreldraw. 
“| 2021 
Rabu, 5 Mei Menglayout buku di 
29. 2021 Coreldraw. 
Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 


Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


























Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 37 
20 Kamis, 6 Mei Mendesain banner di 

“| 2021 Adobe illustrator. 

Mendesain banner di 

21 Jumat, 7 Mei Adobe illustrator. 

“ 12021 
35 Sabtu, 8 Mei Menglayout buku di 
Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 





3.3 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 38 


Kendala dan Solusi 


Dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, 
umumnya kita tidak pernah lepas dari berbagai 
masalah dan kesulitan yang menjadi kendala. 
Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan di CV. 
PROGRESSIVE kurang lebih selama 1 bulan, 
penulis mendapatkan beberapa kendala saat 
bekerja. 


3.3.1 Kendala 


a Kurangnya cadangan perangkat pendukung 
komputer seperti mouse yang sering kali ketika 
ada perangkat bermasalah, harus membeli alat 
tersebut ke luar kantor yang menjadikan 
pekerjaan menjadi sedikit terhambat. 

b. '” Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, 
penulis mendapat sedikit kendala seperti akses 
internet yang tiba-tiba mengalami masalah, 
sehingga tidak bisa digunakan. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik |39 


3.3.2 Solusi 


a 


Menyediakan perangkat cadangan untuk 
komputer di kantor dengan jumlah sesuai 
komputer yang ada, agar ketika ada perangkat 
yang rusak bisa segera diganti. 

Karena pekerjaan yang dikerjakan penulis 
sangat membutuhkan akses internet, maka 
penulis — memanfaatkan — hotspot/tethering 
smartphone yang dihubungkan ke komputer 
untuk sementara waktu hingga akses internet 
kembali normal. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 40 


BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 


41 Kesimpulan 


Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan 


(PKL), penulis menghasilkan laporan PKL dengan 
judul — “PERANCANGAN COVER BUKU 
MENGGUNAKAN COREL DRAW”. 
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari 
kerja praktek lapangan kali ini adalah : 


1 


Selain digunakan untuk mencari informasi, 
internet kini internet juga bisa menjadi tempat 
mencari ide dan refrensi. Di zaman serba 
canggih seperti sekarang ini, penting untuk kita 
agar selalu mengikuti perkembangan teknologi 
yang ada. 

Membuat desain tidak selalu menngunakakan 
satu software. Kita juga harus pintar 
Imenguasai berbagai macam software yang 
sesuai dengan kebutuhan. Agar bisa sesuai 
yang kita inginkan. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


4.2 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik | 41 


3. Mengaplikasikan ilmu pembelajaran selama di 
kampus ke dunia nyata, yaitu dunia kerja yang 
juga tidak lepas dari bimbingan pihak 
PROGRESSIVE yang bertugas selaku 
pembimbing dalam menjalankan kerja praktek 
lapangan. 


Saran 


Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan 
di CV. PROGRESSIVE pada bagian Desain, 
penulis menyadari bahwa pekerjaan Desain Grafis 
membutuhkan beberapa hal yang harus di pelajari 
oleh para mahasiswa yang ingin bekerja/magang di 
bagian tersebut. Oleh karena itu, penulis 
memberikan saran tentang hal-hal yang harus 
dipelajari dan dipersiapkan untuk menjadi seorang 
pekerja di bagian Digital Marketing. 


Il. Desain Grafis adalah pekerjaan yang banyak 
dilakukan menggunakan perangkat seperti 
komputer dan laptop. Memahami ilmu 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik (42 


dasar — tentang cara penggunaan dan 
pengoperasian komputer dan laptop tentu 
sangat membantu kita dalam menjalankan 
pekerjaan Desain Grafis. 

2. Perbanyak refrensi, ide, dan kreatifitas jika 
ingin bekerja di bagian Desain Grafis. Salah 
satunya memahami tentang desain yang baik 
yang mana hal itu merupakan skill utama untuk 
bekerja di dunia Desain Grafis. 

3. Skill lain yang mungkin harus dimiliki oleh 
para desain grafis adalah kemampuan 
menguasai dasar penggunaan software yang di 
gunakan untuk desain dan editing. 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik 143 


DAFTAR PUSTAKA 


ICHI.PRO. (2020). Mendefinisikan desain yang 
baik, 
https://ichi.pro/id/mendefinisikan-desain- 
yang-baik-125370843389536/. ( diakses pada 
tanggal 3 Juni 2021 pukul 18.30) 


Yusril Ibnu. (2021). 10 Jenis Desainer Grafis dan 
Penjelasannya pada Masa Kini. 
https://www.portaldekave.com/artikel/jenis- 
desainer-grafis (diakses pada tanggal 10 Juni 
2021 pukul 12.05) 


halamantutor. (2020). CARA MEMBUAT 
DESAIN GRAFIS YANG KEREN BANGET 
DI COREL DRAW 
https://www.halamantutor.xyz/2020/01/cara- 
membuat-desain-grafis-keren.html (diakses 
pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 19.30) 


Prodi DKV - Fakultas Teknik 144218021 
Universitas Maarif Hasyim Latif 144218027 


LAMPIRAN 


Hasil Design Pekerjaan 





Desain Buku Kenangan 
(Sumber : Desain Cover Buku Kenangan, 2021 


PRIMA / 
MERASA 


(22 






Cover Buku 
(Sumber : Desain Cover Buku, 2021) 





Tu ? 


Pa 8 


Desain Cover Buku Literasi 
(Sumber : Desain Cover Buku Literasi, 
2021) 


SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING PKL 


Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : Septianti, S.Sn., M.Sn 
NIDN : 0727099203 


Dengan ini menyatakan bersedia untuk 

membimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Mahasiswa berikut : 

Nama / NIM : Much Duchan Hidayat (144218021) 
Adimas Saputra (144218027) 

Semester : 6 

Program Studi : Desain Komunikasi Visual 

Judul PKL : PERANCANGAN COVER 

BUKU DENGAN MENGGUNAKAN 

COREL DRAW 


Sidoarjo, 27 Maret 2021 


Calon Pembimbing 


Septianti, S.Sn., M.Sn 
NIDN : 0727099203 





SURAT PERSETUJUAN JUDUL PKL 


Kepada Yth 
Dosen Pembimbing PKL 
di Tempat. 


Nama / NIM : : Much Duchan Hidayat (144218021) 
Adimas Saputra (144218027) 

Semester : 6 (Enam) 

Fakultas : Teknik 

Program Studi : Desain Komunikasi Visual 

Jenjang : Sastra 1 (S1) 

Judul Laporan PKL : PERANCANGAN 

COVER BUKU DENGAN MENGGUNAKAN 

COREL DRAW 


Sidoarjo, 16 Juni 2021 
Dosen Pembimbing 


Septianti, S.Sn., M.Sn 
NIDN : 0727099203 


